02 


ehabis Connect Group (CG), saya mendokumentasikan 
Acara “Bible Quiz” Profesional Muda GMS pusat. Pukul 
21.00 WIB saya pulang. Di jalan saya sempat 
merenungkan firman yang dibagikan di CG, yaitu tentang 
mengatasi penderitaan. Penderitaan adalah bentuk didikan Tuhan 
dan kita harus menghadapinya dengan penuh ucapan syukur. 
Tentu saja saya memahaminya dengan mudah. Itu sudah sering 


saya dengar di ibadah. 


Tiba di rumah dengan kecapaian, saya langsung 
tidur. Tiba-tiba, tengah malam saya terbangun 
dengan pinggang terasa sakit sekali. Sepertinya 
kejang otot. Saya mengolesinya dengan minyak 
angin. Bukannya sembuh, nyerinya malah 
menjadi-jadi. Saat itulah saya mengerti arti 
penderitaan yang sebenar-benarnya. 
Mengalaminya sendiri amat sangat berbeda 
daripada sekedar mendengarnya dari orang 
lain. Meski demikian, apa yang saya dapatkan di 
CG benar-benar membantu saya. Saya tahu 
bagaimana cara menghadapi penderitaan. 


Kasih Bapa 

Tidak ada seorang pun yang kebal 
dengan penderitaan, bahkan anak Tuhan 
sekalipun. Apa yang Alkitab katakan tentang 
penderitaan yang terjadi atas anak Tuhan? 
Ibrani 12:1-11 mengatakan bahwa penderitaan 
adalah sebuah bentuk didikan Allah sebagai 
Wujud kasih Bapa kepada kita, anakNya (ayat 
6). 

Lalu, apa tujuan Allah mengijinkan 
penderitaan (ayat 10-11)? Pertama, untuk 
kebaikan kita. Perhatikan seorang ayah ketika 
mengajari anaknya berjalan. Meski jatuh 
berkali-kali, sang Ayah selalu mendorong 
anaknya untuk terus bangkit dan belajar 
berjalan. “Ayo, tidak apa-apa..berdiri 
lagi...berjalan lagi.” katanya. Dia bukannya 
senang melihat anaknya kesakitan, tetapi dia 
tahu “sakit” itu yang akan membuat anaknya 
bisa berjalan. 

Bayangkan jika seorang ayah selalu 


menggendong anaknya, karena takut anaknya jatuh 
dan sakit. Anaknya tidak akan pernah belajar 
berjalan dan dia akan kecapaian menggendong 
anaknya yang semakin lama semakin bertambah 
besar. Bahkan, anaknya ketika besar akan malu 
dengan keadaannya dan menyalahkan ayahnya 
karena tidak membiarkannya belajar berjalan. 

Allah mengijinkan kita mengalami 
penderitaan supaya kita lebih tangguh, berhati-hati 
dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Dia 
mengijinkan penderitaan terjadi semata-mata untuk 
kebaikan kita. 

Kedua, supaya kita beroleh bagian dalam 
kekudusanNya. Alkitab mengatakan bahwa tujuan 
akhir kita bukan di dunia ini, tetapi Sorga. Sorga 
adalah tempat yang kudus, artinya tanpa dosa dan 
cela. Dunia ini adalah tempat pelatihan untuk 
mempersiapkan kita masuk Sorga. Melalui 
penderitaan, kita dilatih untuk tetap menjaga 
kekudusan. 

Ketiga, menghasilkan buah kebenaran. 
Buah kebenaran yang dimaksud di adalah buah 
roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembut- 
an, penguasaan diri. 

Saya benar-benar dilatih tentang kesabaran 
ketika harus menahan sakit selama perjalanan 
menuju rumah sakit. Jarak rumah sakit dari rumah 
saya cukup jauh, kurang lebih 15 km. Saya sempat 
berhenti di tengah jalan karena tidak kuat. Tetapi 
kesabaranlah yang membuat saya sampai di rumah 
sakit. Tanpa penderitaan, buah roh dalam diri kita 
tidakakan menjadi buah yang matang. 

Keempat, memberikan damai kepada 


mereka yang dilatihnya. Setiap orang 
yang lulus ujian pasti merasa sangat 
senang. Anak Tuhan yang melewati ujian 
penderitaan dengan penuh ketaatan akan 
mendapatkan damai di hatinya. Ini 
sungguh benar karena Tuhan menjanji- 
kannya. Ketaatan kepada Firman Tuhan 
sungguh berfaedah dan tidak sia-sia 


Tidak putus asa 

Lalu, apa sikap kita ketika meng- 
hadapi penderitaan? Ayat 5 mengatakan 
dua hal yang harus kita lakukan ketika 
penderitaan atau masalah datang. 
Pertama, tidak menganggap enteng. 

Banyak orang menganggap enteng 
masalah. Salah satunya adalah kebia- 
saan menunda penyelesaian masalah. 
Mereka menumpuk masalah, Celakanya, 
ketika masalah sudah penuh, suatu saat 
akan “meledak" dan menjadi lebih sulit 
diatasi. Jadi, selesaikan masalah Anda 
segera! 

Kedua, tidak putus asa. Alkitab 
mengatakan bahwa ujian yang diberikan 
Tuhan tidak melebihi kekuatan kita dan 
Tuhan berjanji akan menyediakan jalan 
keluar. Kita harus percaya akan hal ini 
dengan sepenuh hati. Kita memiliki Tuhan 
yang tidak terbatas. Jadi, apapun masalah 
yang Anda hadapi, jangan putus asa dan 
andalkan Tuhan! Anda akan melihat 
banyak pintu kemustahilan dibukakan 
bagi Anda. 

Pukul 02.30 WIB dini hari, dokter 
jaga UGD memberitahu bahwa ada organ 
dalam yang “melintir”. Itulah yang 
membuat sakit luar biasa 

Syukurlah, setelah disuntik dan 
diberi obat, saya diperbolehkan pulang. 
Melalui pengalaman penderitaan terse- 
but, iman saya semakin dikuatkan. Saya 
tahu, di tengah penderitaan Tuhan tidak 
pernah meninggalkan saya. la akan 
memberi kekuatan bagi mereka yang 
bersandar padaNya. € ag/ 


“Syukurlah, saya senang Anda duduk di samping 
saya. Kadang-kadang saya muntah.” 

Itu tentu bukan ucapan yang ingin Anda 
dengar dari penumpang pesawat di samping Anda. 
Sebelum saya sempat menaruh tas di kompartemen 
di atas kepala, saya sudah mengetahui nama, usia 
dan tujuan perjalanannya. “Saya Billy Jack. Umur 
saya 14 tahun, dan saya pulang untuk menemui 
ayah." 

Saya mulai memberitahukan nama saya 
kepadanya, tetapi ia berbicara mendahului 
saya. “Saya memerlukan seseorang 
untuk menjaga saya. Saya sering 
bingung.” 

la menceritakan sekolah 
khusus yang ia masuki dan 
pengobatan yang 
dijalaninya. “Bisakah 
Anda mengingatkan 


saya untuk minum obat beberapa menit lagi?” 
Sebelum kami mengencangkan sabuk 
pengaman, ia menghentikan seorang 
pramugari. “Jangan melupakan saya,” katanya. 
“Saya mudah bingung.” 

Ketika kami sudah terbang, Billy Jack 
memesan minuman ringan dan mencelupkan 
biskuit ke dalamnya. Ia terus menatap saya 
ketika saya minum dan bertanya apakah ia 
boleh minum sesuatu yang tidak saya minum. Ia 
menumpahkan sedikit sodanya dan meminta 
maaf. 

“Tidak apa-apa," kata saya sambil 
mengelap tumpahan soda. 

Ketika ia mulai memainkan Nintendo 
Game-Boy-nya, saya berusaha untuk tidur. Saat 
itulah, ia mulai membuat suara dengan 
mulutnya, menirukan suara terompet. “Saya 
juga bisa menirukan suara lautan,” katanya 
sombong, sambil memainkan air liur maju 
mundur di dalam pipinya. 

(Suaranya tidak mirip suara lautan, tetapi 
sayatidak mengatakannya.) 

Billy Jack adalah seorang anak laki-laki di 
dalam tubuh yang besar. “Apakah awan bisa 
menghantam tanah?” tanyanya kepada saya. 
Saya mulai menjawab, tetapi ia kembali melihat 
ke luar melalui jendela seakan-akan tidak 
pernah mengajukan pertanyaan. Ia tidak malu 
dengan kebutuhannya, ia tidak membiarkan 
pramugari lewat tanpa memberikan peringatan: 
“Jangan lupa menjaga saya.” 

Ketika mereka membawa makanan: 
“Jangan lupa menjaga saya.” 

Ketika mereka membawa minuman 
tambahan: “Jangan lupa menjaga saya.” 

Ketika ada pramugari lewat, Billy Jack 
mendesak: “Jangan lupa menjaga saya.” 

Sejujurnya, saya tidak dapat mengingat 
sekali pun saat di mana Billy Jack tidak 
mengingatkan awak pesawat bahwa ia perlu 


diperhatikan. Kita tidak memerlukannya. Kita tidak 
pernah meminta bantuan. Kita sudah dewasa. 
Berpengalaman. Mandiri. Sudah terbiasa 
melakukan perjalanan. Kebanyakan di antara kita 
bahkan tidak mendengarkan instruksi pendaratan 
mendadak. (Billy Jack meminta saya menjelaskan 
instruksi tersebut.) 

Sebagai surat yang dimaksudkan untuk 
menantang kemandirian, Kitab Roma ditulis untuk 
orang-orang seperti kita. Mengakui kebutuhan sama 
saja dengan mengakui kelemahan, suatu hal yang 
enggan kita lakukan. Saya pikir Billy Jack memahami 
arti kasih karunia. Bagi saya, ia seperti orang yang 


paling aman dalam penerbangan itu. Seandainya 
pesawat mengalami masalah, ia akan menerima 
bantuan pertama. Para pramugari akan melewati 
saya dan membantunya. Mengapa? Karena ia telah 
menempatkan dirinya dalam penjagaan orang lain 
yang lebih kuat. 

Saya bertanya, apakah Anda sudah 
melakukan hal yang sama? Satu hal yang pasti: 
Anda tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Allah 
telah mengirim Putra SulungNya untuk membawa 
Anda kembali pulang. Sudahkah Anda berada dalam 
genggaman kasih karuniaNya? Saya berdoa 
semoga Anda berada di dalamnya. Saya sungguh- 
sungguh berdoa semoga Anda ada di dalamnya. 

Yang terakhir. Billy Jack menghabiskan jam 
terakhir dalam penerbangan tersebut dengan 
menyandarkan kepalanya di bahu saya, tangannya 
terlipat di antara lututnya. Ketika saya mengira 
bahwa ia sudah tidur, kepalanya mendongak dan ia 
berkata, “Ayah akan menemui saya di bandara. 
Saya tidak sabar untuk bertemu dengannya karena 
ia akan menjaga saya. 

Rasul Paulus pasti menyukai Billy Jack. @ 


05 


Terhitung sejak Minggu, 8 November 2009 
Gereja Mawar Sharon 


Sat. Wiyung & Sat. Pelajar City of David (COD) 


pindah alamat ke Jl. Raya Menganti Gemol 33, Surabaya 
Jam ibadah seperti biasa! 


PRAYER MEETING | mawar sHaron 


Senin, 23 November 2009, 
pk. 18.30 WIB, R. Ibadah Utama 


“HEART RECYCLE” 


terbuka untuk umum! 


pembicara: 
Pdm. Samuel Duddy 


Rabu, 25 November 2009, 
pk. 09.30 WIB, Chapel 


pembicara: 
Ibu Hesti Lumintang (Sidoarjo) 


Ajaklah jiwa-jiwa baru 
dalam ibadah ini! 


pembicara: Rabu, 25 November '09, 
Pdm. Samuel Duddy pk. 10.00, 
(Solo) R. Ibadah Utama 


Doa malam Doa malam 2 Jumat, 27 November '09, 
DITIADAKAN ! Karena bertepatan dengan hari libur nasional 


Ibadah Perdana Ajaklah kerabat = 
Satelit GMS Sen ga kesaksian 


untuk beribadah 
amarinda bersama kami ee 4 
lagi Anda yang mengalami 
“All Things New” mujizat Tuhan dan ingin. 
Minggu, 22 Nov’ " esaksian Anda menjadi berkat 3 
pembicara. nggu 22 Nov 00 | Silakan mengirimkan kesaksian NB: Setiap artikel yang 
Ps. Peter Kaonang (Jakarta) R's oy 3 anda dalam bentuk naskah tertulis/ masuk akan menjadi hak 
The Pauilion” disket disertai dengan foto pribadi ke: redaksi, Redaksi berhak 
CP: Brilli (sebelah Pisa Café) | Redaksi Warta GMS Pusat, penasaran Hi 
(0541) 7770649 / Jl. Muso Salim 28, | Kar na 24: ada GMS, juga untuk 
081808822698 Samarinda, Fax: 031-5322452 atau memutuskan dimuat atau 
email ke ag tyo99@yahoo.com tidaknya kesaksian Anda. 


06 


Se Pembe V9 kalan 


Nikah Kudus 


Jika tidak ada keberatan 


yang bah dari Jemaat. 
B akti Sosi al Maka akan dilangsungkan 
pemberkatan nikah 


Yohanes Sudargo Wandy Gunawan 

di BDI, Prigen gr $ A 
disertai dengan Bakti Sosial Muliani Handoko Liana Kartikasari 
(pembagian sembako) ke + 800 kk Sabtu, 28 Nov' 2009 Sabtu, 29 Nov' 2009, 
kurang mampu di sekitar BDI 
oleh Sentuhan Kasih - FLC 

= Eddy Handoko Sutikno Adijaya 
Bagi volunter FLC harap segera $ 4 i 
mendaftarkan diri dan untuk jemaat Gracia Chandra Tjan Vany Tania 
yang terbeban mendukung Bakti Sosial Sabtu, 28 Nov' 2009 Sabtu, 29 Nov'2009, 


tersebut dapat menghubungi 
kantor Dept. FLC 


pemberka tan Mohon Perhatian: 


Bagi pasangan yang 
N l ka h akan mengikuti 
Pemberkatan Nikah 
Kudus harap mendaftar 
K ooh udus ses 


ASU sebelumnya. 


INFORMASI: 
4 Bpk. SUTJIP 

Daftar barang-barang Semua sumbangan barang di 031-545 1335 ext.126 

yang dibutuhkan dalam dapat dikirimkan ke i Setiap jam kerja 

kegiatan Sentuhan operator GMS dengan tulisan ga 


Kasih: pakaian bekas “Untuk Sentuhan Kasih” 
layak pakai, alat tulis, pada jam kerja 
perlengkapan mandi, Senin& Sabtu: 08.30-14.00 
enecki makanan Selasa-Jumat: 08.30-16.30 


ringan, barang bekas / 5 
perabot bekas layak Minggu: 07.00-21.00 


pakai (termos, rice 


cooker, tas, sepatu, Sumbangan berupa dana 
jam, dii), obat-obatan dapat melalui rekening: 
(obat luar) a/n Yayasan Sentuhan 


Seperti bedak gatal, 1 
betadin, Salep gatai Kasih Bangsa 
dan perban di alc. 0104017777 R TAL 

BCA Veteran Surabaya 


Pusat 


Kebaktian Umum! Pk 07.00 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 
Kebaktian Umum III Pk. 16.00 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 
Kebaktian Anak | Pk. 07.00 
Kebaktian Anak II Pk. 10.00 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 
English Service 

(MSCS It.1) Pk. 16.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 


JI, Cempaka 18i, Surabaya. 

Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk.18,30 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19,15 
JI. Cempaka 18i, Surabaya. 

Keb. Soldier of Faith 


Keb. Pelajar 1 Pk. 12.30 
Keb. Youth 2 (Sabtu) Pk. 18.00 


Keb, EagleTeens Praise 

Keb, Pra Remaja 1 Pk. 10,00 
Keb. Pra Remaja 2 Pk. 16.00 
(Bertempat di Convention Hall) 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur | 
Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM “Mutiara” 

Jl. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 


Satelit Timur Il 
Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan 
(Sat. Jemursari, 

Pondok Tjandra, & Rungkut) 
Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Sebelah Bank Mandiri, 

Jl. Jemursari 81 


Satelit Barat 

Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb, Umum + Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum + Anak2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak Pk. 08.30 
Doa Malam (Jumat)Pk. 19.00 
Raya Menganti Gemol no.33, Sby. 


08 


Ibadah Sat, “Fear of God” 


Keb. Pelajar Pk. 13.00 
Jl. Siwalan Kerto 145 


Satelit Sel. “City of Faith” 


Keb. Pekerja (Sabtu) Pk. 18.30 - 20.30 
Keb. Pemuda Pk, 07.30 - 09.30 
Keb. Pemuda Pk, 10.00 - 12.00 
Keb. Pemuda Pk. 16.00 - 18.00 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 
Sat. Timur "Heart Ablaze” 

Keb. Pemuda Pk. 16.00 
(Pemuda rungkut, Pnd. Tjandra, Waru, 


Tropodo) Jl. Jemursari 81, sebelah Bank 
Mandiri 


Sat. Timur “True Worshiper” 


Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat. Timur "Harvest" 

Keb. Pekerja Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk 13.00 


di Bonnet L1.3 J, Manyar Kertoarjo 
Satelit Sel. "City of David” 


Keb. Pelajar Pk. 11.00 
Raya Menganti Gemol no.33, Sby. 
Sat. Timur “Fire” 

Keb. Pemuda Pk 09,45 
Keb. Pemuda Pk. 13.00 
Keb. Pekerja (Sabtu) Pk. 18.00 


Jl, Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 


Sat. Timur “POP” 

Keb. Pelajar Pk. 11.00 
Keb. Pelajar 2 Pk 13.30 
Sat. Timur “Apostolic” 

Keb. Pemuda Pk, 08.00 
Keb. Prophetic (Pemuda Pekerja) 

(Sabtu) Pk. 18.30 


Ji. Kenjeran 623 & 623a, Surabaya 


Sat. Utr. “Gracious Satellite” 
Keb. Pelajar Pk. 09.30 
Multifunction Hall - It. 3, ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Sat. Utara "River of Life” 

Keb. Anak (Arrow Generation) Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk. 11.30 
Keb. Precious (Pemuda) Pk. 16.00 
J. Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat "Fire Of God” 


Keb Pelajar Pk. 13.00 
Sat. Barat "Eagle" 

Keb Pemuda Pk. 15.30 
Keb Pekerja Pk. 18.00 


Jl, Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Sidoarjo 
Keb. Umum | + Anak Pk. 07.00 

Keb, Umum Il + Anak Pk 10.00 
Keb, Umum ili + Anak Pk. 17,00 
Keb, Dewasa Muda (Sabtu) Pk. 19.00 
EagleTeens Pk, 16,00 

Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAVA2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


Satelit 
Keb, Umum+ ProM 
Keb. Anai 


Pk. 07.30 
Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 
Keb, EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 
Jl, Raya Dieng 19, Telp, 0341-570539 
BD "Immanuel" Prigen 
Keb, Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Mojokerto 
Keb. Pro-M + Pelajar Pk. 10.00 


Keb. Eaglekids (Sabtu) Pk. 15.30 
Keb, Umum Pk. 17.00 

Jl, Karyawan Baru 3 blok R 

Komplek Niaga Square Kelurahan 
Sentanan, Mojokerto (0321-393026) 
CP: Rudolf - 085231587557 


Satelit Jombang 

Keb. Pemuda Pelajar (Sabtu) Pk. 18.00 
Keb. Umum-Anak Pk. 16.00 
Sekretariat & tempat Ibadah: 

Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 

JI, Soekarno Hatta 

(0321-854337) 

CP: Jacobus - 081356214443 


Sat. Tulungagung “COH” 


Keb, Umum Pk. 17,00 
Keb. Anak | Pk. 08.00 

Keb. Anak Il Pk. 17.45 

Keb, Remaja Pk, 11,00 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum | (Minggu) 
Keb. Umum Il (Minggu) Pk. 17.00 
Keb, Eagleteens Pk. 10,00 
Keb, Pemuda (Jumat) Pk. 17.00 

Keb, Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 

di Pertokoan Jember Business Center 
Jl. Trunojoyo 26, Jember 

Keb. Eaglekids | (Minggu) Pk. 07.30 
Keb. Eaglekids II (Minggu) Pk. 17.00 
di Jl. WR, Supratman 10 B, Jember 
Sekretariat: JI. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Pk. 07,00 


Satelit Yogyakarta 

Ibadah Umum + Pro-M Pk. 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk.18.30 
Keb, Anak Pk. 08.30 

Keb. Pelajar Pk. 10.30 

Keb, Pemuda Pk. 17.00 

JL. Raya Janti 100a, Yogya 

Telp: 0274-489585 Fax 0274-488823 
CP: Pat, Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga "Double K" 

Keb. Umum | Pk.07.00 

Keb, Umum || Pk. 16.00 

Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 

Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 328124, 
Telp/sms 0298 - 7180600 

CP: Arief Wicaksono (08562722328) 


Sat. Semarang "Double R” 

JL Wotgandul Barat 33, samping SMU 
Kebon Dalem, Smg 

Keb, Umum Pk. 08.00 

Keb, EagleKids Pk. 08.30 
Keb Remasa (Sabtu) Pk. 17,00 

Keb, YouthPk. 17.00 

Sek: JL Wotgandul Barat 33, 

Telp.& Fax: 024-3581900 

CP: Pdm. Bernard S.(08562723723) 


Sat. Bandung “Double T” 
Keb, Umum + Pro-M +Anak Pk. 08.00 


Keb. Youth 1 Pk. 11.00 
Keb. Youth 2 Pk. 15,00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: J. Djunjunan Pasteur 143-147 
Telp: (022) 6126524 


Favour Satellite - Jakarta 


Keb, Umum 4 Pro-M- Anak Pk. 10,00 
Eagle Youth Community 
Keb. Pelajar 

Keb. Mahasiswa Pk. 16.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat. 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp, 021-63858888, 63872280 


Pk. 13.00 


Sat. Manado 

Keb. Umum + Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 14.00 WITA 
Keb. Pro-M Pk.18.00 WITA 


Gereja dan Sek. di Boulevard Mall It. 1, 
JL Pierre Tendean, Manado 
Telp/fax, : 0431-8881550 


Sat, Bitung “House of Glory" 
Keb, Umum (Minggu) Pk, 09.00 WITA 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.30 WITA 
Keb, Anak (Jumat) Pk. 15.30 WITA 
Gedung Mawar Sharon 

JL AA. Maramis Kadoodan Lingk IV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp: Pdp. Tjandra 0856 3015 797 


Sat. Langowan “MOG” 
Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 WITA 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.30 WITA 
Keb. Anak (Sabtu) Pk 14.30 WITA 
Gedung Heymer 

Komplek Pasar Baru, Waleure Langowan 
Contact Person : Rike (085657266887) 


Sat. Amurang 
Keb. Umum (Minggu) Pk.10.00 WITA 
Komplex Terminal Bus, 


Kel Buyungon Amurang 
Contact Person : Leny (085256305074) 
Satelit Tondano “HOR” 

Keb. Umum | Pk.10.00 WITA 
Keb. Youth (Sabtu) Pk.17.00 WITA 
Keb. ProM Pk.18.00 WITA 
Keb. Anak Pk, 10.00 WITA 


GMS “House Of Restoration”, 
Jl. DI. Panjaitan Lingk 1, Taler 
(Depan kantor Pos Tondano) 

Contact Person : Sdri Nolvien 
(085657222502) 


Sat. Kotamobagu 

Keb. Umum (Minggu) Pk. 19.00 WITA 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 19.00 WITA 
Keb, Anak (Kamis) Pk, 15.00 WITA 
Hotel Bulawan, Jl. Arief Rahman Hakim 
No.42, Kotamobagu Bolaang 
Mongondow 

Sek: Jl. S Parman Lingk 5 Togop (95711) 
Kotamobagu 

Contact Person : Pdp. Chris Tuturoong/ 
Kir Gereja (0434-22462) 


Satelit Makassar 
“God's Dwelling Place" 

Keb. Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 12.45 WITA 
Keb, Umum Pro-M Pk, 16,00 WITA 


Gedung Mawar Sharon: 
Jl, Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp : 0411-322114 Fax : 0411-322114 
pi Samsi, 087841853770 


Satelit Palembang 
Keb, Umum 

Gedung Mawar Sharon: 
Hotel Budi, Komplek Ilir Permai 
blok D-2 No. 26-32, Palembang 
Cp: Pdp. Maxi Edward Lonta 
(08192043867) 


Sat. Pontianak “City Harvest” 
Keb. Umum 1 (t2) Pk 10.00 
Keb, Umum (t2) Pk. 18.00 
Keb. Anak” (It3) Pk 10.30 
Keb. Youth (t2) Pk. 14.00 
(hari Minggu setiap akhir bulan) 

Jl, A. Yani, Komplek A, Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre:It.1, (0561- 760049) 


Pk. 10,00 WIB 


Sat, Ambon “Fire of Glory" 
Keb. Umum 4 Anak Pk. 09,00 

Keb, Umum Pk, 18.00 

Keb, Eagle Teens Pk.15.00 

Keb, Pemuda Pelajar Pk. 12.00 
J. Taluka Bessy 48, Mardika- Ambon 

Cp: Pdt. Shiendy : 081247070008 / 

0911 314570 

Sat. Gideon 

Keb. Umum Pk, 09,00 

Keb. Pelajar Pk. 13.30 

Keb. Anak Pk. 16,00 

Porto Haria Saparua 

Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 


Sat, Kota Benteng (Saparua-MIk) 
Keb. Umum Pk. 09.00 

Keb, Anak Pk. 16.00 

Cp: Rudy Ritiauw 0852 435 18242 


Sat. Masohi (Mlk Tengah) 

Keb. Umum Pk. 10.00 

Keb, Pemuda Pelajar Pk. 17.00 
Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr. JI. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21163 CP: Jemmy Maloky, 
081343313279 


Satelit Waipia (Mik Tengah) 


Kebumum Pk. 11.00 
Keb,Anak Pk 17,00 

Jl. Brigjen B. Sumitra No. 36, 

Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah), 

CP:Bp. Yohanes Tupamahu (085231513790) 


Satelit Medan "MY Home" 

Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum + Anak Pk. 08.30 
Keb, Umum II + Anak Pk, 11.00 
Keb. Umum Ill + Anak Pk 17.30 
Keb, Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 
Sun Plaza, It. roof, JI. H. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 
Sek: JI. PJ, Nehru/Kalingga 16 C 
Telp.061-4158717, 4520270 

fax. 061-4525732 


Sat, Balikpapan “Mercy Satellite” 
Keb, Umum + Anak PK 10.00 WITA 
Ballroom Bluesky Hotel, 

JI, Letjend Suprapto 1, 

Sekret: JI. MT, Haryono Sa RT. 41- Ring Road 
CP: Hendra Stefanus: 081803228122, 
Telp:0542 - 8879589, Fax: 0542-8879574 


Sat, "The Light" Denpasar (Bali) 
Keb. Umum Pk. 09.00 

Keb. Anak (lt, 2) Pk. 09.30 

Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 

Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 

Keb, Pemuda, Pelajar Pk. 13.00 

Jl. Teuku Umar 192, Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


09 


anita harus menjaga kecantikan, tidak hanya rohani | 

tetapi juga jasmani. Banyaknya produk kecantikan 

yang beredar saat ini seringkali membuat ibu-ibu 
bingung memilih produk tata rias yang tepat. Itu sebabnya MS 
Women GMS Manado pada hari Jumat, 6 November 2009 
mengadakan kegiatan “Beauty Class Event” yang bertujuan untuk 
mengajar setiap wanita di GMS Manado cara mempercantik diri 

melalui tata rias wajah yang baik dan benar. 

Acara ini bertempat di Gedung ibadah GMS Manado 
(ex.Boulevard Mall) dan bekerja sama dengan Ibu Silvia Sintiani dari 
B.C Sophie Paris. Pada pukul 18.30, acara diawali dengan pujian dan 
penyembahan. Sebelum sesi pertama dimulai, Ibu Femmy Salawaney 

(Ketua MS Women Manado) menyampaikan dorongan motivasi 

"Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri 

(wanita) yang takut TUHAN dipuji-puji"(Amsal 31:30). Artinya secantik apa pun 

penampilan luar, kualitas rohani yang dibangun di atas Firman TUHAN lebih 
penting. 

Di sesi Beauty Class kali ini Ibu Silvia mengajarkan tentang pemakaian 
kosmetik secara baik dan benar yang langsung diperagakan dengan model yang 
diambil dari salah seorang jemaat yang hadir, Para wanita yang hadir dari 
berbagai penggembalaan seperti Youth, Pro-M dan Connect Group. Mereka 
sangat antusias mengikuti sesi demi sesi yang disampaikan oleh Ibu Silvia. 

Di akhir acara, MS Women bekerja sama dengan Sophie Paris membagi- 
bagikan tas tangan plus lipstik gratis kepada setiap wanita yang hadir. Lalu 
ditutup dengan doa oleh Ibu Femmy. @ (Yezeza, Manado) 


Minggu, 25 Oktober 2009 yang lalu, | 
GMS Satelit Makassar "God 
Dwelling Place" mengadakan ibadah 
perayaan ulang tahun ke-5 di gedung 
Bambuden |, dengan mengangkat tema "We Are 
One Family’. Ibadah perayaan ini dihadiri oleh 
206 jemaat. 

Sebelum ibadah, jemaat dan jiwa baru sudah 
berdatangan mengisi seluruh tempat duduk yang ada. 
Saat pujian penyembahan mulai dinaikkan pukul 10.00 
WITA, hadirat Tuhan terasa memenuhi ruangan ibadah. 
Jemaat pun sangat antusias! 

Pdt. Judy Koesmanto dalam khotbahnya 
membahas Efesus 4:17-32. Secara garis besar Beliau 
mengatakan bahwa di dalam gereja Tuhan tidak boleh ada 
gosip. Gosip merupakan salah satu penyebab perpecahan 
dalam gereja Tuhan. Sebaliknya, gereja Tuhan harus 
mempunyai hati yang tulus dalam melayani Tuhan dan 
sesama. Memiliki perkataan yang membangun dan 
sepakat dalam segala hal. Setelah khotbah, acara 
dilanjutkan dengan penanyangan video berisi kesaksian- 
kesaksian jemaat. 

Di akhir acara, Pdt Judy Koesmanto, Gembala 
Distrik Satelit Makassar dan Pdm. Paulus Angka 
Wijaya selaku Gembala Satelit Makassar beserta 
keluarga meniup lilin ulang tahun. Kemudian semua 
jemaat saling bergandengan tangan sebagai 
simbol kesatuan keluarga. 

Gembala dan Tim GMS Makassar 
mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia 
dan jemaat yang telah mendukung berhasilnya 
acara ini. Satelit Makasar akan terus bergerak 
dengan roh yang menyala — nyala sampai Makasar 
penuh dengan kemuliaan Tuhan. m (Tim multimedia 
Makasar) 


Aksi Natal 
2009 


B? 
Da 


menyambut Perayaan Natal 2009 
Sentuhan Kasih mengadakan 
Aksi Natal 2009 

28 November - 20 December ‘09 
Jemaat diharapkan ikut ambil bagian 


dalam kegerakan ini baik dalam bentuk 
doa, daya, dan dana. 


Sumbangan berupa barang; 
Sembako, permen, snack, buku, 
alat tulis, mainan, pakaian. 

tas, sepatu layak paka 


untuk Aksi Natal 
an Sentuhan Kasih Bangsa 
a/c, 0104017777 BCA Veteran Surabaya 


Sumbangan untuk Perayaan Natal: 
n Gereja Mawar Sharon 

0101577791 BCA Veteran Surabaya 
atau masukkan ke dalam amplop 
yang telah tersedia. 


Dapatkan in 
Sentuhan Kasih. 


bih lanjut di booth 


Daftar kebutuhan 
Aksi Natal 2009 


(update 12 Nov '09) 


Beras 50 ton 
Minyak Goreng @ It 7000 It 
Kecap manis refill @ 250ml 7000 bh 
Gula 6ton 
Sikat 600 bh 
Pasta g 7000 bh 
Kaos Kaki SD 1200 bh 
Mie instant 60800 bh / 1520 dos 
Biscuit (MI bh/pack / org) 4000 bh 
Handuk kecil b 1190 
Sabun mandi 6500 bh 
Sabun colek 6000 bh 
Permen 50000 pack 
Bolpoint (@ 1 bh / pack org) 10000 bh 
Pensil 10000 bh 
Penggaris 10000 bh 
10000 bh 
Buku Tulis 10000 bh 
Loose Leaf 7000 bh 
Type-Ex 7000 bh 
Tas Kresek SK 30000 pcs 
Plastik u/ Packaging Sembako 30000 pcs 
Selimut untuk Guru 600 bh 
Kotak Pencil 7000 bh 


